WikipediA 

Bahasa Prakerta 


Bahasa Prakerta (Sanskerta : prak^a, "alami") adalah 
nama kumpulan bahasa-bahasa di India Kuno yang 
merupakan bahasa rakyat. Bahasa Prakerta biasanya 
adalah lawan bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa 
yang tinggi. Misalnya, dalam sebuah buku biasa 
digambarkan seorang raja atau brahmana berbahasa 
Sanskerta, tetapi seorang petani memakai bahasa 
Prakerta. 

Daftar bahasa Prakerta 

■ Bahasa Magadhi , bahasa sang Siddhartha 
Gautama 

■ Bahasa Pali 


Rujukan 


1. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Indo-Arya 
Tengah" . Glottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max 
Planck Institute for the Science of Human 
History. 

2. ^ Fleet, John FaithfulI (1907). Corpus 
Inscriptionum Indicarum Vol 3 (1970)ac 4616 . 

him. 153, Line 14 of the inscription. 


Pranala luar 


■ (Inggris) Jain Scriptures (http://www.iainworld.co 
m/scriptures/) 

Templat:Indo-Iranian languages Templat:Languages of 
South Asia 


Bahasa Prakerta 


Distribusi Subbenua India 
geografis: 


Rumpun 

bahasa: 


Indo-Eropa 

■ Indo-Iran 

■ Indo-Aryan 

■ Bahasa Sanskerta Weda 

■ Bahasa Prakerta 


ISO 639-2 pra 
/5: 

Glottolog : Tidak ada 

middlSSO (http://glottolog. 0 rg/r 
esource/languoid/id/iniddl350) 
(Indo-Arya Tengah) W 



Kata untuk "Prakerta" (di sini Pra-kr-te) di akhir 
Aksara Brahmi di Prasasti batu Mandsaur dari 
Yashodharman-Vishnuvardhana, 532 M^l 


Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Prakerta&oldid=16991675 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 22 Mei 2020, pukul 15.02. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 









































